29/04/2011 


fi'il amar 


« SEBELUM I DAFTAR ISI I SESUDAH » 


FI'IL AMAR (Kata Keija Perintah) 

Fi'il Amar atau Kata Keija Perintah adalah fi'il yang berisi pekeijaan yang 
dikehendaki oleh Mutakallim (pembicara) sebagai orang yang memerintah agar 
dilakukan oleh Mukhathab (lawan bicara) sebagai orang yang diperintah. 


Perlu diingat bahwa yang menjadi Fa'il (Pelaku) dari Fi'il Amar (Kata Kerja 
Perintah) adalah Dharrrir Mukhathab (lawan bicara) atau "orang kedua" sebagai 
orang yang diperintah untuk melakukan pekeijaan tersebut. Dhamir Mukhathab 


cji - CjI 


UsJl 




Fa'il 

Fi'il Amar 

Tariamah 

CJi 


= (engkau -Ik) keijakanlah! 

CJI 

°j£\ 

= (engkau -pr) keijakanlah! 

UaTf 

Suit 

= (kamu berdua) kerjakanlah! 


tjiiii 

= (kalian -Ik) kerjakanlah! 


jki) 

= (kalian -pr) kerjakanlah! 


Contoh dalam kalimat: dari fi'il 


(= beramal, bekerja) menjadi Fi'il Amar: 


tii 

yUi-] 



= bekerjalah untuk akhiratmu (Ik) 

= bekerjalah untuk akhiratmu (pr) 

= bekeijalah untuk akhirat kamu berdua 
= bekeijalah untuk akhirat kalian (Ik) 

= bekerjalah untuk akhirat kalian (pr) 


D:/EKSTRA/arabindo/.../wl3.htm 


1/2 


29/04/2011 


fi'il amar 


Darifi'il ^\ 3 \ (=mendirikan) menjadi Fi'il Amar: 


fi' 

U uit 

Darifi'il (=membesarkan) menjadi Fi'il Amar: 


= dirikanlah shalatmu (Ik) 

= dirikanlah shalatmu (pr) 

= dirikanlah shalat kamu berdua 
= dirikanlah shalat kalian (Ik) 

= dirikanlah shalat kalian (pr) 


Liiyj Ij? 
^2) 'jj^ 
5^2) 


= besarkanlah (agungkanlah) Tuhan kamu (Ik) 

= besarkanlah (agungkanlah) Tuhan kamu (pr) 

= besarkanlah (agungkanlah) Tuhan kamu berdua 
= besarkanlah (agungkanlah) Tuhan kalian (Ik) 

= besarkanlah (agungkanlah) Tuhan kalian (pr) 


Sebagai catatan, bila huruf akhir yang sukun dari sebuah Fi'il bertemu dengan 
awalan Alif-Lam dari sebuah Isim Ma'rifah, maka baris sukun dari huruf akhir fi'il 
tersebut bembah menjadi baris kasrah. Contoh: 

5 + p&\ = 5 

(=shalat) (=dirikanlah) (=dirikanlah shalat) 

Carilah contoh-contoh Fi'il Amar dalam ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits! 

« SEBELUM I DAFTAR ISI I SESUDAH » 


D:/EKSTRA/arabindo/.../wl3.htm 


2/2 


